SENIN, 4 JULI 2022 | 4 DZULHIJJAH 1443 H | Serambi INDONESIA 


PANCACITA 
PEMERINTAH ACEH 


Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan 
dukungan dan bersama-sama membangun Aceh. 
Tanpa dukungan dan bantuan seluruh komponen 

masyarakat Aceh, capaian ini sulit untuk terwujud. 


Saya secara pribadi juga menyampaikan permohonan 
maaf, apabila pembangunan Aceh masih ada yang belum 
sesuai harapan dan memuaskan semua pihak. 

Tapi yakinlah, segala upaya terbaik telah kami kerahkan, 
namun sebagai manusia biasa, saya memiliki keterbatasan. 
Di penghujung masa jabatan sebagai Gubernur Aceh, saya 
mohon pamit sebagai Kepala Pemerintah Aceh. Semoga 
Aceh semakin maju dan sejahtera 
di masa yang akan datang... 


Ir. H. Nova Iriansyah, M.T. Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, M.T. 
Gubernur Aceh Ketua TP-PKK Aceh 


m www.facebook.com/serambinews https://twitter.com/serambinews © https://www.instagram.com/serambinews E serambi on TV 


